GRASINDO 


Big Basuki 


kata-kata ahok 
yang perlu diingat 
dan dipegang rakyat 


Ma di pu NN 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


“SUKSESNYA DEMOKRASI, PADA AKHIRNYA, BERGANTUNG 

PADA KEMAMPUAN TIAP WARGA NEGARA UNTUK MEMBUAT 

PENILAIAN: ITU BERARTI, KITA HARUS MAMPU DAN BERANI 

MERANCANG ARGUMENTASI DAN ALASAN-ALASAN SECARA 
RASIONAL." 


IRVING COPY 


filsuf dan pengarang Amerika 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Big . 
Basuki 
O@ Go People 


GWI: 703.14.4.066 
Diterbitkan pertama kali oleh Penerbit PT. 
Grasindo, Jln. Palmerah Barat No. 33-37, 
Jakarta 10270. Anggota IKAPI, Jakarta, 
November 2014 


Cetakan pertama: Desember, 2014 


Editor: Adinto F. Susanto 
Sampul: wesfixity@gmail.com 
Tata isi: wesfixity@gmail.com 


Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. 
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh 
isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit. 


ISBN: 978-602-251-815-0 


Dicetak oleh Percetakan PT. Gramedia, Jakarta. 
Isi di luar tanggung jawab Percetakan. 


Undang-Undang No. 19 Th. 2002 Tentang Hak Cipta 


Pasal 2: 

(1) Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau 
Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak 
Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan 
dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 


Pasal 72: 
(1) Barangsiapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan per- 
buatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (ayat 1) atau Pasal 
49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing- 
masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit 
Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 
7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 
(lima miliar rupiah 


(2) Barangsiapa dengan sengaja menyiakan, memamerkan, 
mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau 
barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 
(lima ratus juta rupiah). 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


dari: GoPeople! 


Big 
Basuki 


kata-kata ahok 
yang perlu diingat 
dan dipegang rakyat 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


daftar isi 


Pengantar vii 

Big Basuki 1 

Big Basuki 1 

Tentang pengarang 188 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


SELURUH KUTIPAN DALAM ISI BUKU INI DIKOMPILASI 
DARI BERBAGAI WAWANCARA YANG TERMUAT DI 
ANEKA MEDIA - BAIK CETAK MAUPUN DARING, 

- BAIK TEKS MAUPUN VIDEO. PEMILIHAN DAN 


PEMENGGALAN KUTIPAN TIDAK BERITIKAD UNTUK 
MENGGIRING OPINI KE MANA PUN, KARENA ITU, 
PENULIS BUKU INI TETAP MENGANJURKAN UNTUK 
MEMPERHATIKAN KONTEKS KUTIPAN TERSEBUT. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Pengantar 


BASUKI TJAHAJA Purnama atau Ahok 
merupakan pelayan publik yang banyak 
menjadi buah perhatian masyarakat Indo- 
nesia, khususnya di Jakarta. Ahok memang 
fenomenal sejak ia terpilih sebagai wakil 
gubernur DKI Jakarta pada 2012. Sebagai 
bagian dari kelompok yang sering disebuh 
“tersisih”: Tionghoa dan non-muslim, tidak 
ada yang menyangka ia akan terpilih. 


Ternyata, alih-alih memandang fakta 
lahiriah (yang memang tidak bisa diubah), 


rakyat memandang Ahok sebagai pribadi yang 
kompeten untuk mengelola Jakarta (yang bahkan 
tidak pernah mudah untuk diberesi oleh Gubernur- 
gubernur sebelumnya). 


Melalui media massa, Ahok telah memperlihatkan 
kemampuan yang menjanjikan. Pasca-terpilih se- 
bagai wagub (dan kini, menjadi gubernur), Ahok se- 
makin sering memukau “penonton” dengan aneka 
prestasi. 


kokoh 


Buku ini dibuat sebagai sebuah kompilasi yang 
bersyarat. Kompilasi komentar dan janji-janji 
Ahok ini bukan sekadar dicomot dan dikoleksi un- 
tuk semacam “puja-puji”. Berlawanan dari tujuan 
semacam itu, buku ini justru mengajak pembaca 
untuk pertama-tama, mengingat apa saja yang te- 
lah dikatakan oleh Basuki. 


Seperti sering kita dengar, salah satu fase demokra- 
si adalah datangnya masa-masa ketika batas anta- 
ra media informatif dan konsumtif menjadi sumir. 
Ketika itu, kita mendengar dan melihat jargon-jar- 
gon dan kinerja pejabat publik dengan kepuasan 
seperti menonton film saja. Kita bertepuk tangan, 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


riuh, tapi usai itu, kita lupa. Kita mengapresiasi di- 
namika politik lewat kacamata media, yang seolah 
melesapkan identitas kita sebagai warga negara, 
pemberi mandat kekuasaan. 


Tak ayal, politik menjadi kontestasi jargon-jar- 
gon, bukannya komitmen nyata. Semakin meriah, 
“penonton” semakin terperangah gembira. 


kokoh 


Kehadiran buku ini menuntut Anda dan kita semua 
untuk merebut kembali peran kita, bukan sekadar 
penonton, tapi sebagai si empunya rumah. Terda- 
pat kompilasi-kompilasi komentar dan sebagian 
besar adalah janji Basuki Tjahaja Purnama. Silakan 
Anda baca, dan Anda ingat, lalu Anda tagih. 


Ya, sebagai warga negara, Anda berhak menagih. 
Siap? 


editor 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Bis 
Basuki as 


“Kami taat pada 
konstitusi dan 
rakyat. Itu saja.” 


Dalam menggunakan dana kampanye, 
Jokowi-Ahok akan selalu transparan. 
Mereka mendapatkan dana kampanye 
dari Hashim Djojohadikusumo dalam 
bentuk sumbangan. Namun ini bukan 
berarti ia harus berutang budi. Dan 
Ahok menegaskan, bahwa dia dan 
Jokowi tidak pernah berutang budi pada 
pengusaha, sehingga mereka hanya 
mengabdi pada rakyat. 


«« KOMPAS.COM - AHOK AKUI DAPAT DANA 
KAMPANYE DARI ADIK PRABOWO (30/03/2012) 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Bi 
EP Basuki 


"Kami tidak mau hanya 
muka kami saja yang 
ada di kampanye. Nanti 
setelah kampanye, 
apalagi kalau terpilih, 
orang mau cari kita 


susah karena hanya 
ingat mukanya saja." 


Dalam kampanye, Ahok mengatakan 
bahwa jika kelak terpilih, dia akan 
selalu dekat dengan masyarakat. 

Dia akan membuka pintu selebar- 
lebarnya kepada masyarakat yang 
ingin memberikan kritikan, masukan, 
atau mengadukan permasalahan 
kepada pemprov DKI. Secara tegas, 
Ahok tidak ingin seperti politikus lain 
yang menghilang dan susah dijangkau 
setelah terpilih. 


«« KOMPAS.COM - AHOK: KAMI TERBUKA 
DENGAN MASYARAKAT (02/04/2012) 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Bis 
Basuki 23 


“Jadi kami tak ingin 
mendengar kata, 
uang tidak cukup 

untuk program- 
program daerah.” 


Ahok dan Jokowi akan menjalankan 
semua program kerjanya secara 
transparan, sehingga tak ada alasan 
untuk mengatakan bahwa alokasi 
dananya tak cukup. Ia dan Jokowi ingin 
membuat Jakarta sebagai kota yang 
modern, rapi, dan tetap manusiawi, 
dengan pemimpin yang jujur, dan 
transparan. 


«« KOMPAS.COM - AHOK: JANGAN ADA ALASAN 
DANA TIDAK CUKUP (27/04/2012) 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


ig 


B 
En Basuki 


“Kami akan membuat 
superblok-superblok di 
tengah kota. Jadi, kota 
ini bukan untuk orang 
kaya. Justru orang makin 
kurang beruntung harus 
kami pindahkan ke kota.” 


Ahok menilai tata kota di Jakarta hanya 
ingin terlihat modern, namun tak tertata 
dan tak manusiawi. Oleh karena itu, 

ia ingin membangun superblok di atas 
tanah milik pemda. Dengan adanya 
superblok maka orang tak banyak 
bergerak atau melakukan perjalanan 
jauh, sehingga bisa mengurangi macet. 


«« KOMPAS.COM - AHOK: TATA KOTA JAKARTA 
TIDAK MANUSIAWI (16/05/2012) 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Bis 
Basuki 5 


“Bagi kami, yang dibutuhkan 
masyarakat saat ini adalah 
pelayan. Pemimpin yang 
melayani. Caranya ya 
masyarakat dikasih nomor 
handphone kami, agar 
selalu dapat berkomunikasi, 
dan memberikan PIN bagi 
pengguna Blackberry.” 


Dalam berkampanye, Jokowi-Ahok tidak 
memberikan sembako atau membagikan 
uang kepada masyarakat calon pemilih. 
Jokowi dan Ahok hanya membawa 
selebaran koran yang dibuat oleh tim 
kampanye yang berisi profil dan visi- 
misi mereka, serta kartu nama. Ahok 
dan Jokowi ingin menawarkan konsep 
kampanye yang berbeda, yang tidak 
menghamburkan uang miliaran rupiah. 


«« KOMPAS.COM - AHOK: KAMI TIDAK AKAN BAGI- 
BAGIKAN SEMBAKO(07/06/2012) 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


ig 


B 
29 Basuki 


“Yang namanya wakil 
ya harus tahu diri, tapi 
kita juga bukan ban 
serep, kalau kata pak 
Jokowi, kita ini dynamic 
duo, tone nya harus 
satu lebih rendah.” 


Ahok membantah pandangan umum 
yang berpendapat bahwa jabatan wakil 
gubernur bukanlah ban cadangan 
gubernur. 


«« KOMPAS.COM - AHOK: WAKIL GUBERNUR 
BUKAN BAN SEREP (23/09/2012) 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Bis 
Basuki Se 


“Saya orangnya bosanan, 
kalau sudah beres, saya 
pergi kok. Jadi, kalau mau 
bikin saya cepat pergi, 
bikin beres.” 


Pada masa awal menjabat sebagai 
wagub, Ahok melakukan silaturahmi 
dengan karyawan dan staf Pemprov 
DKI. Ia ingin supaya semua 
permasalahan yang berkaitan dengan 
inefisiensi proses kerja Pemprov DKI, 
segera dibereskan. 


«« YOUTUBE.COM (WAGUB SILATURAHMI DENGAN 
KARYAWAN DAN STAFF PEMPROV DKI JAKARTA 
- PART 1/3. (17/10/2012) 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Bi 
S3h Basuki 


“Semua kerjaan yang 
bisa dikerjakan kita 
sendiri, ya tidak usah 
di-outsourcing-kan.” 


Untuk proses kerja di DKI, menurut 
Ahok, Pemprov tak perlu merekrut orang 
dari luar, karena sudah mempunyai 
banyak karyawan. Ia memprioritaskan 
staf dan karyawan dari dalam terlebih 
dulu. 


«« YOUTUBE.COM (WAGUB SILATURAHMI 
DENGAN KARYAWAN DAN STAFF PEMPROV DKI 
JAKARTA - PART 1/3. (17/10/2012) 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Bis 
Basuki 3 


“Kalau pegawai DKI masih 
nyolong keterlaluan,karena 
bapak-ibu dapat TKD lebih 
besar daripada swasta. Jadi, 
saya mohon maaf, saya ini 
adalah polisi jahatnya pak 
gubernur. Jadi, semua yang baik 
ini milik pak gubernur, yang 
jahat-jahat, yang galak-galak 
saya. Kita akan tegasin.” 


Ahok mengatakan dirinya sebagai “polisi 
jahat' yang akan mengawasi kinerja 
internal Pemprov DKI Jakarta. Ahok 
akan menindak tegas karyawan atau 
staf yang melakukan pelanggaran. 


«« YOUTUBE.COM (WAGUB SILATURAHMI DENGAN 
KARYAWAN DAN STAFF PEMPROV DKI JAKARTA 
- PART 1/3. (17/10/2012) 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Bi 
210. Basuki 


“Saya nggak 
mau lihat mau 
suku apa, tidak 

ada urusan. Mau 
agama apa, tidak 
ada urusan, yang 
penting kinerja.” 


Dalam silaturahminya dengan 
inskeptorat Pemprov DKI, Ahok dengan 
tegas mengatakan bahwa ia tidak akan 
melihat suku, agama, segala sesuatu 
yang berkaitan dengan SARA dalam 
melihat dan menilai kualitas karyawan, 
melainkan kinerjanya. 


«« YOUTUBE.COM (WAGUB SILATURAHMI 
DENGAN KARYAWAN DAN STAFF PEMPROV DKI 
JAKARTA - PART 1/3. (17/10/2012) 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Bis 
Basuki 2 


“Saya selalu usahakan 
setengah delapan sampai 
di kantor, tanpa vojrider. 
Saya nggak suka orang- 
orang dicegat-cegat gara- 
gara saya lewat.” 


Salah satu ciri khas Ahok sebagai wakil 
gubernur adalah mudah dihubungi, 
terutama oleh staf dan karyawan 
Pemprov DKI. Ia menjelaskan kepada 
inspektorat bahwa ia sudah berada di 
kantor pagi, dan bisa ditemui kapanpun. 


«« YOUTUBE.COM (WAGUB SILATURAHMI DENGAN 
KARYAWAN DAN STAFF PEMPROV DKI JAKARTA 
- PART 1/3. (17/10/2012) 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Bi 
Ab, Basuki 


“Tidak mungkin selesai, minta 
naik gaji berapapun tak akan 

selesai. Yang harus dilakukan, 
terhadap pihak pemerintah 
yang menyediakan jaminan 

pendidikan, kesehatan, 

perumahan, lapangan kerja, 

dan transportasi yang murah, 

baru imbang.” 


Ahok menerima para buruh yang 
berdemonstrasi. Ia menjelaskan kepada 
para buruh bahwa UMP berada di 
atas standar kebutuhan hidup layak. 
Walaupun menurut Ahok, hal itu tak 
akan cukup. Upah buruh naik, namun 
harga barang kebutuhan juga ikut 
naik. Maka dari itu, tugas pemerintah 
adalah beberapa di antaranya dengan 
memberikan jaminan pendidikan, 
kesehatan, dan transportasi murah. 


«« YOUTUBE.COM - PEMPROV DKI 
(02/11/2012) 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Bis 
Basuki 2 


“Yang penting, bagi 
kami rakyat itu tidak 
ada lagi yang sakit- 
mati gara-gara tidak 
ada uang untuk 
berobat, itu aja.” 


Ahok bertemu dengan Perhimpunan 
dan Penyelenggara JamKesNas. Ia ingin 
dengan smartcard yang ditawarkan, 
bisa melayani seluruh lapisan 
masyarakat, terutama kepada 1,2 

juta masyarakat miskin di Jakarta. 
Ahok menjelaskan, nanti dokter akan 
melayani dengan preventif-promotif, 
yaitu langsung datang ke masyarakat. 


«« YOUTUBE.COM - PEMPROV DKI (07/11/2012) 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


